RENCANANYA BEGINI. 


AKU BUAT REKENING 
YANG AKAN KUGUNAKAN, 
DAN TARUH SEKITAR 
200 JUTA WON DI SITU. 





DENGAN UANG SEGITU PASTI CUKUP 
UNTUK LUNASI HUTANG DAN 
KELUAR CARI RUMAH BARU KAN? 





LALU REKENING ITU 
KUSEMBUNYIKAN SAAT TAEYONG 
BERMAIN KE RUMAH. 





SELANJUTNYA AKU CATAT LOKASI 
DAN PENJELASAN TENTANG UANG ITU 
DI TEMPAT YANG GAMPANG KULIHAT. 


AKAI 
u yANG DIP 
DIJADWALKAN 





DAN AKU RESET SEMUA JADI SEMULA 
DENGAN MELUMERKAN SENDOKNYA, 


55555Н 





DAPAT DEH 200 JUTA WON! 












TERUS BILANG 
KE IBU KALAU AKU 
MEMUNGUT ГОТЕКЕ. 











.. TAPI APA AKU 
BISA MELAKUKANNYA 
SESUAI RENCANA 
SETELAH KEHILANGAN 
INGATAN? 














SEPERTINYA 
PALING BAIK KALAU 
MINTA YEOJIN 
MEMBERITAHUNYA 
PADAKU SIH. 












TUNGGU DULU, 
BUAT REKENING BISA 
AGAK RIBET KAN. 





APA KUBUR 
UANGNYA DI 
TANAH AJA? 











AKU 
UDAH KAYAK 
MERENCANAKAN 
TINDAKAN KRIMINAL -Š 
SAJA. | 










YAH... MEMANG 
KRIMINAL SIH. 
AKU KAN BERNIAT 

MENGAMBIL UANG 

ORANG. 








GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 42 









CERITA & GAMBAR HD3 
KARENA 
INI DEMI 
KELUARGA... 


















AH- 
MAKANAN 
KANTIN HARI INI 
ENAK BANGET. 







YAH, KARENA 
AKU SUDAH 
BELAJAR KERAS. 












KOK KAYAKNYA 
WALAU KAMU LAGI 
PACARAN BACKSTREET, 
KAMU TETAP BISA RAJIN 
BELAJAR YA~ 


KB? 





MINGGU DEPAN 
KAN MULAI LIBUR, ASIK 
DONG BISA JALAN-JALAN 
SAMA PACAR~ 










HENTIKAN, 
UDAH KUBILANG 
DIA BUKAN 
PACARKU. 







SOBAT DONGGYUN, 
KAMU LIBURAN 
MAU NGAPAIN? 
















TENTU SAJA 
MEMPERSIAPKAN 
UJIAN PNS. 


...TAPI MINGGU 
DEPAN UDAH 
LIBUR AJA YA. 










AKHIR-AKHIR INI 
AKU TERUS-TERUSAN 
MEMIKIRKAN SOAL 
SENDOK EMAS... 













SI IMHAK 
HARI INI MAKAN 
ROTI LAGI. 












YAH GIMANA, 
KONDISI KEUANGAN 
DIA SULIT UNTUK BAYAR 
MAKANAN KANTIN 
KAN. 












YA AMPUN, 
KALAU LIHAT DIA AKU 
JADI MERASA BERSALAH 
SUDAH BERPIKIR KALAU 
KELUARGAKU MISKIN. 
























MAKANYA, SELALU 
BERTERIMAKASIHLAH 
SAMA ORANG TUA. 





IVA, IYA- 
TAU DEH ANAKNYA 
DOSEN. 


JANGAN MENGIRIT 
ἌΜΡΑΙ MENGURANGI 
BIAYA SEHARI-HARI, 


MESKIPUN SEDIKIT, KITA 
HARUS TETAP MAKAN 
TIGA KALI SEPERTI BIASA 


MENURUTKU KAMU 
[TU NGGAK MISKIN ТОН. 


SEPERTI APA 
MISKIN SEBENARNYA 
DAN BETAPA 
MENYERAMKANNYA 
MISKIN ITU. 

























WAKTU KELAS 2 
DIA JUGA SELALU 
MENGGANGGU IMHAK. 
SEBENARNYA APA SIH 
MAUNYA TUH 
ORANG? 





TU ORANG SELALU 
MENGEJEKNYA GEMBEL 
YANG NGGAK BISA BAYAR 
UANG MAKANAN KANTIN 
DAN MENJADIKAN DIA 
PESURUH. 


MENTANG-MENTANG 
ORANG KAYA, DIA NGGAK 
TANGGUNG-TANGGUNG 
KALAU MELIHAT ANAK YANG 
BERKEKURANGAN. 





















HEI, 
AKU JUGA DONG 
SEGIGIT. 





DASAR ORANG 
NGGAK MAMPU. 























HEI, KENAPA KAU 
MAKAN ROTI SENDIRIAN? 
SINI AKU TRAKTIR MIE. 

YUK KE MINI MARKET! 







CK, 
ORANG INI... 







HEH, BR*NGSxK! 
PUNYA MATA 
NGGAK SIH?! 










APA BAJIN*AN? 
NGGAK PERGI 
JUGA HAH? 


~ 
=) 
= 
а 
< 





< 
> 
< 
= 
£ 
< 
a 








. SIAL! HEI! 
AYO PERGI! 











DASAR, SEKARANG 
BEDEBAH PICIK ITU NGGAK 
BERANI NGOMONG 
SAMA AKU. 


MEMANG 
HARUS DIKASIH 
PERINGATAN 













GARA-GARA 
DIANCAM DENGAN 
EMAS DIA JADI 
TAKUT KAN. 


EMAS DARI SENDOK ЕМА5! 
г WW 





WAH- ENAK! 
SEPERTINYA INI RESTORAN 
RAMEN PALING ENAK DARI 

ANTARA RESTORAN LAIN 
YANG PERNAH KUKUNJUNGI 
BELAKANGAN INI! 





YA KAN, 
TEMAN- 
TEMAN! 


RESTORAN RAMEN 


RAMEN RAMEN 








πας 

















AKU TAHU KIRA-KIRA 
MASALAH KELUARGA KAMU, 
DAN KENAPA KAMU 
NGGAK SEMANGAT.. 





TAPI SEKARANG 
NGGAK ADA YANG BISA 
KAMU LAKUKAN, JADI 
KAMU TIDAK USAH 
TERLALU KHAWATIR 


KALAU ADA MASALAH, 
TINGGAL BAYAR ΡΕΝΑΙΤΙΝΥΑ. 
KALAU BUKAN, YA PASTI 
TIDAK APA-APA 








TAPI SEBENARNYA 
SELAIN YEOJIN.. 





SEJAK HARI ITU 
KITA JADI SELALU 
CANGGUNG. 










KALAU... AKU 
MASIH SEBAGAI 
SUNGCHON. 


















APA AKU BILANG, 
AKU SUKA 
PADAMU?! 












AKU NGGAK BILANG 
BEGITU BUKAN? AKU CUMA 
TANYA MENURUTMU AKU 
INI GIMANA. 


JADI TOLONG 
JANGAN BERTINGKAH 
CANGGUNG BEGITU. 








AKU MEMANG SALAH 
SUDAH NGOMONG BEGITU, 
JADI KUHARAP KITA BISA 
KEMBALI SEPERTI 
DULU. 




















AA... EM.... 
NGGAK KOK, SAYA YANG 

KEBURU MENGAMBIL 
KESIMPULAN... 





SE... SEPERTINYA 
SAYA YANG SUDAH NGGAK 
SOPAN KE KAMU, BAHKAN 
SAMPAI CUEKIN SMS-MU. 












OH! 
B, BUKANNYA 
CUEKIN! 





SAYA CUMA 
BINGUNG MAU 
BALAS APA. 








SAYA YANG 
SALAH. 










KAMU 
NGGAK SALAH KOK. 
AKU YANG SALAH. 













KALAU BEGITU 
ANGGAP KITA BERDUA 
SAMA-SAMA SALAH, 
JADI HARI INI IMPAS 





HAHA, 
IYA BAIKLAH. 








KALAU GITU 
KITA LUPAKAN 
MASALAH ITU DAN 
KEMBALI SEPERTI 
DULU YA? 


IYA, MULAI 
SEKARANG.. 















KITA TERUS 
JADI TEMAN YANG 
BAIK YA. 








1, IVA... BENAR, 
TEMAN... 


SAYA BALIK 
DULUAN YA. 














TADI 
KALIAN BERDUA 
MEMBICARAKAN 

APA? 













- APA 
HUBUNGANNYA 
DENGANMU? 












BENAR SIH... 
ADA HAL YANG 
LEBIH PENTING. 


KAMU TAHU KAN 
MINGGU DEPAN 
WAKTUNYA KAMU 
MEMILIH? 













AKU SUDAH BOSAN 
MENDENGAR HAL ITU! 
BIAR AKU AJA YANG 
URUS SENDIRI! 











... PERTAMA 
KAMU MENYANGKAL, 
KEDUA MENGHINDAR, 
SEKARANG MEMBELA 














OKE, AKU SUDAH 
CUKUP MENDENGAR 
JAWABANMU= 





SUDAH KUDUGA 
DARI AWAL KAMU 
BERPIKIR UNTUK 
MEMAKAINYA. 





... NGOMONG 
APA KAU? 













KALAU KAMU MAU 
KE NENEK KASIH TAHU YA. 
LEBIH BAIK KITA PERGI 
BARENG. 









JANGAN MERASA KAU 

BISA PERGI DIAM-DIAM, 
KARENA AKU BAKAL TAHU 
KALAU LIHAT SUMPITMU. 















-. KAU 
SENDIRI GIMANA, 
AKU KAN BAKAL 
LANGSUNG RESET SETELAI 
MEMAKAINYA LAGI. 






















KAU PIKIR 
KELUARGA TAEYONG 
BISA JADI 
KAWANANMU? 














„ЕМТАНГАН, 
BAKAL GIMANA 
YA? 










KAU BILANG 
APA? 


BUKAN APA-APA! 
SEMOGA MIMPI 
INDAH! 





SEMOGA KAU 


MIMPI BURUK. 








HOEK! 


HOEK! 


RR «τη 


VER 
















I, IBU 
KENAPA...? 













ADUH, 
SUNGCHON 
KEBANGUN 





JANGAN KHAWATIR, 
SEPERTINYA PERUT IBU SAKIT 
KARENA MAKAN SIANGNYA 
BURU-BURU. KAMU TIDUR 
LAGI SANA. 

















„ВИ, АРА 
NGGAK SEBAIKNYA 
PERGI KE RUMAH 
SAKIT? 





WAKTU PINGSAN 
DULU JUGA KAN AKHIRNYA 
NGGAK JADI PERGI. 
KALI INI COBA PERGI 
SAJA YUK. 












HAHA, ANAK INI. 
WAKTU ITU IBU CUMA 
KECAPEKAN AJA. 





SEKARANG 
CUMA SAKIT PERUT, 
NGAPAIN KE RUMAH 
SAKIT SEGALA. 








SUNGCHON, 
KAMU NGAPAIN 
BERDIRI DI SITU? 
SANA TIDUR. 



















KITA KAN HARUS 
SEGERA MELUNASI UTANG 

DAN KELUAR DARI SINI. DAN 
LAGI KITA JUGA HARUS MENYIAPKAN 
UANG KULIAH SUNGCHON 
DARI SEKARANG. 

















SUDAH KUBILANG 
KAN AKU YANG AKAN 
MENYEDIAKAN UANG 
KULIAH SUNGCHON KALAU 
AKU KERJA SEKARANG. 







IBU KALAU 
BEGINI TERUS NANTI 
TERSERANG PENYAKIT DAN KITA 
MALAH HARUS MENGELUARKAN 
UANG LAGI LOH. JADI KUMOHON 
ISTIRAHATLAH... 





ADUH, MESKI BEGINI IBU ITU 
KUAT JADI JANGAN KHAWATIR, 
KAMU TIDUR SAJA SANA, 
SUNGAH. 











ADA KEINGINAN 
UNTUK HIDUP 
БЕВАСА! TAEYONG 
LAGI KAN. 


SUDAH KUDUGA 
DARI AWAL KAMU 
BERPIKIR UNTUK 
MEMAKAINYA, 


SEKARANG'AKU ВОКАМ ГАСГАМАК SD 
YANG KEKANAKAN SEPERTLDULU 








SUDAH TUA 
TAPI CANTIK SEDIKIT 
SAJA BERLAGAK 
MAHAL 


/ e CEWEKDI N 
KELUARGA PEMBANTU 
CANTIK КАМ-? 
















ВИ MALAH 
LEBIH CAPEK KALAU 
ISTIRAHAT TERUS~. 


} „აიას ააა BL KAN N 

| SUDAH MEMBUANG | 

\ HARGADRIDEMI J 
KAMUI 


йш 



























LAMA TAK 
JUMPA YA. 











MAU PAKAI 
LAGI. 


40 D - DAY 


ини 


